Calon Pasangan 
dan Pola Makan: 
Salah Pilih, 
Nyesel Kemudian 


DR.dr.Tan Shot Yen,M.hum 
Dr Tan & Remanlay Institute 


Contoh Kebiasaan Makan “Pada Umumnya” 


Sarapan Makan Siang Makan Malam Snacking Harga 


ISumber: Riset Kesehatan Dasar 2018 Kementerian Kesehatan 


Penyakit Tidak Menular «2 
35 
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskes- | Kenaikan prevalensi 
das) 2018 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular ini 
penyakit tidak menular meningkat berhubungan dengan pola 
jika dibandingkan dengan Riskesdas | hidup, antara lain merokok, 
2013, antara lain kanker, stroke, konsumsi minuman 
penyakit ginjal kronis, diabetes beralkohol, kurang 
melitus, dan hipertensi. aktivitas fisik, serta 
konsumsi buah dan sayur. 
M2013 M2018 (Yo) 
ae - 3 
F1 5 
co Para 
- ——$ — — 
5 kandas 
l . " ma " buah & sayur 
Merokok Ki i Ki . 
 peapetana Merk Keaaa Kgng 
si 


INFOGRAFIK: ARJ 


Awal Menjadi Sakit... 


“ “saya makan yang saya doyan”, badannya butuh? 
Nggak!. 


Masalahnya, Anda makan 
Makanan Orang, atau Dagangan Orang? 


“Makanan Orang” “Dagangan Orang” 


“ Yang mau dimakan ada dulu “ Yang makan ada dulu 


» Jumlahnya lebih banyak dari “ Jumlahnya tergantung 
yang makan permintaan 


. 


“ Dimakan sbg kebutuhan Dijual agar kecanduan 


“ Memenuhi kebutuhan “ Memenuhi prinsip ekonomi 

“ Tidak butuh pembelaan ahli “ Butuh pembelaan dan 
karena sudah baik dari asal penjelasan agar nampak 
mulanya “sehat'nya dimana 


. 


“ Tidak butuh daftar komposisi Ada persyaratan label dan 


“ Memenuhi prinsip kodrat komposisi 


. 


Sejalan prinsip teknokrat: 
tepat, cepat, akurat, efisien, 
praktis, murah 


Sajian Ultra Proses: 


Mengundang Kematian Ketimbang Kenikmatan 


Definisi 


“ Perkembangan definisi 2009-2017: 


— Penambahan “food addivities': gula, garam, lemak, perisa, penguat rasa, 
dsb 


— Pangan praktis, disukai lidah (palatable) 
— Pengolahan industri utk 'menyerupai' keaslian bahan alaminya 


» mulai dari produk massal industri D roti, sereal, pangan 
kemasan: coklat, pasta, biskuit, permen, es krim, margarin, selai, 
yoghurt berbagai rasa dsb. 


Gibney,MJ. Ultra Processed Food: Definition and Policy Issues. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6389637/#sup1 


Masalah Pangan Ultra Proses 


“ Pencetus obesitas 
« Pencetus gangguan gizi pada anak tumbuh kembang 


“ Pencetus PTM (Penyakit Tidak Menular): Diabetes, hipertensi, sindroma 
metabolik 


“ Mudah didapat, praktis, ekonomis, dirancang untuk menciptakan 
kecanduan, dianggap penyokong pertumbuhan ekonomi & industri 


“ Menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah 


Hall KD, et al. Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: A one-month 
inpatient randomized controlled trial of ad libitum food intake. Cell Metabolismllink is 
external).May 16, 2019. 


Dan di Masa 
Pandemi... 


Kita bicara ekonomi, dan 
'isi perut', lalu... 


ucitongan 
pakai sobun 


CONTOH SARAPAN 


mpisang 
mpecel 
Lontong 
mTempe bacem 


CONTOH SARAPAN 


mPepaya 
MBuntil 
# Singkong rebus 


MSambal ikan roa 


CONTOH Makan Siang 


melon 
mLslap sambel 
Nasi merah 

mAyam bakar 


CONTOH Makan Siang 


miorukkeprok 
Sup kacang 
merah 


mubi/singkong 


mTelur balado 


CONTOH Makan Malam 


Jambu Kutuk 
(Bening bayam 
jagung 


mpepesikan 


CONTOH Makan Malam 


Semangka 
Capcay kuah 
Kentang 
MAyam kalio 


Mengapa Orang Tidak Mau Berubah? 


1. “Nggak penting” 
2. Tahu, pintar bicara, tidak otomatis melakukannya 


3. Dorongan berubah tidak imbang dengan tantangan 
bertahan 


4. Tahap perkembangan moral yang 'mentok' 


DR.dr-Tan Shot Yen,M.hum 


Emang Tahap Perkembangan Moral Ada Teorinya? 


Kohlberg's Theory of Moral Development 


Step Individual principles of 


Saya lakukan karena prinsip, kesadaran 
6 conscience. 


Conforms to maintain communiti 


5 Emphasis on Individual rights. Hak individual sesuai dengan keutuhan komunitas 


Step — Conforms to avoid ' ' 
4 censure by authorities Orientasi sebatas taat pada aturan 


Good boy/girl morality. Conforms to avoid 


: Yang penting asal saya disukai 
3 disapproval or dislike by others. 


Step 


2 o have 


Naive hedonism. £ Data to get rewards and Hedonis: kalau saya gini gitu, upahnya apa? 
favors returned 


Step  Punishment and obedience orientation. 
1 Obey rules to avoid punishment. Orientasinya seputar kepatuhandan hukuman 


TEANK 


Y. Aa 
aU 


